0s Sikap Hormat 
Artikel 


alam kencan saat pacaran selalu dihiasi 
M bunga mawar, makan malam romantis 
di restoran, dan nonton film di bioskop. 
Tapi menjadi sangat berbeda setelah mempunyai 
anak. Makan malam romantis dan menonton film 
kini lebih sering di rumah. 

Suatu kali ketika kami sekeluarga pergi ke 
sebuah rumah makan, kami harus mengantri dan 
mencari dispenser tiket yang berbunyi, “Ambil 
nomor antrian” Ketika saya menarik tiket saya dan 
menunggu layanan, saya bertanya-tanya, “Apakah 
suami saya pernah merasa seperti “ambil nomor 
antrian” ?” 

Dalam kesibukan kerja, mengurus anak- 
anak, dan pelayanan, pasangan Anda mungkin 
menduduki peringkat ke-89 dalam daftar hal-hal 
yang harus dilakukan. Sebelum ada anak-anak, dia 
adalah fokus dan prioritas Anda. Sekarang, Anda 
merasa lebih seperti pembantu kepada orang- 
orang di rumah Anda (yang bahkan tidak menggaji 
Anda). 

Teman saya Mark Matlock, direktur eksekutif 
Youth Specialties, menulis dalam buku saya “31 
Days to a Happy Husband”, “Sangat mudah untuk 
membiarkan anak-anak menjadi pusat kehidupan 
keluarga Anda. Salah satu hal yang membuat 
keluarga sehat dan bahagia adalah ketika Ayah 
dan Ibu mengundang anak-anak masuk ke dalam 
hubungan mereka. Hubungan mereka adalah 
bagaikan jangkar bagi kehidupan anak-anak 
nantinya.” 

Kedengarannya sangat berbeda dari sekedar 
“Ambil nomor antrian”, bukan? 

Ada orang “besar” yang tinggal di rumah Anda 
dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang 
Anda: dia adalah pasangan Anda. Jika Anda tidak 
berhati-hati, pasangan Anda dapat dengan mudah 
membaur dengan perabotan. Anda terbiasa 
dengannya atau berada di sekitarnya, dan Anda 


“DIBUTUHKAN USAHA UNTUK MENGUTAMAKAN ag - 
HUBUNGAN SUAMI ISTRI SEBAGAI HUBUNGAN 
NOMOR 1 DI RUMAH ANDA." 


menganggap bahwa pasangan Anda bisa mengurus 
dirinya sendiri. 

Saya ingat suatu malam James meminta saya 
untuk menidurkan anak-anak lebih cepat karena 
dia ingin memijat saya. Tetapi, setelah anak-anak 
tidur, saya malah pergi ke dapur, mencuci cangkir, 
menata piring dan mengemas tas anak-anak untuk 
hari berikutnya. Saya ingin menyelesaikan daftar 
tugas saya. 

Ketika akhirnya saya masuk ke kamar tidur, 
James tampak lelah. “Jika kamu tidak mau 
memijatku, tidak apa-apa. Aku butuh waktu lama 
di dapur,” saya bergumam pelan. Dia bertanya 
mengapa saya tidak bisa meninggalkan piring di 
wastafel. Di pagi hari, dia dengan senang hati akan 
melakukannya. Dan saya menyadari bahwa pilihan 
saya untuk mengerjakan pekerjaan dapur malam 
itu daripada suami saya, seperti tindakan: “Ambil 
nomor antrian.” 

Dibutuhkan usaha untuk mengutamakan 
hubungan suami istri sebagai hubungan “Nomor 
1” di rumah Anda. Sangat mudah untuk diucapkan, 
tetapi tindakan kita sering mengkhianati kita. Kita 
tersesat dalam pertandingan sepak bola, mengejar 
dateline pekerjaan, belanja bahan makanan, video 
game, media sosial, dan mengajak anak-anak jalan- 
jalan di kota. 

Namun, mewujudkan perkawinan nyata 
menjadi pernikahan impian selama menjadi 
orangtua mungkin memakan waktu kurang dari 
lima menit setiap hari. Bahkan sebagai orangtua 
yang sibuk, Anda dapat mengaturnya. 

Dr. Cliff dan Joyce Penner dalam “31 Days 
to a Happy Husband and kiss passionately 
for five to 30 seconds” memberi tips: ketika 
Anda berjalan ke toko kelontong dengan 
anak-anak Anda, gandeng tangan 


| 
1 


pasangan Anda. Cium pipinya dan bisikkanlah, 
“Aku mencintaimu.” 

Dengan catatan: istri, pastikan suami anda 
tahu bahwa tindakan itu tidak berarti sinyal ke 
tempat tidur. Dan para suami, jangan mudah 
tergoda seks. Ciuman harian ini adalah pengingat 
bahwa Anda adalah kekasih, bukan hanya teman 
sekamar yang membesarkan anak-anak bersama. 

Ketika Anda menyapa pasangan Anda setelah 
seharian bekerja, jangan sambil mendengus 
atau sambil terus menatap telpon Anda. Peluk 
pasangan Anda. Tatap matanya setidaknya 
selama tiga detik. Katakan padanya dia terlihat 
cantik. Katakan padanya, Anda menghargainya. 
Gerakan kecil ini berkata, “Saya melihat Anda dan 
saya menghargai Anda” daripada “Ambil nomor 
antrian”. 

Tetapi bagaimana jika Anda tidak ingin 
berciuman atau memberikan pujian tulus kepada 
pasangan Anda? Saya sarankan Anda memulai 
untuk melakukannya, dan perasaan akan 
mengikuti. 

Lain kali ketika Anda melihat dispenser tiket 
antrian, ingatkan diri Anda: Pasangan saya adalah 
numero uno! Ketika Anda memprioritaskan 
pernikahan Anda, Anda mungkin akan mengalami 
romansa dan kedekatan yang lebih lagi dari 
sebelumnya... bahkan ketika Anda berbelanja. 
M(Arlene Pellicane, seorang pembicara dan penulis 
beberapa buku, termasuk “31 Days to a Happy 
Husband dan 31 Days to Become A Happy Wife”). 


“Iman adalah dasar dari segala sesuatu 
yang kita harapkan dan bukti dari segala 
sesuatu yang tidak kita lihat.” 


(Ibrani 1:1) 
M orang beriman. Namun dalam 
perjalanan imannya, ia pernah 

meragukan Tuhan. Ketika Tuhan memanggilnya 
keluar dari negeri kelahirannya, Tuhan memberikan 
janji: “Aku akan membuat engkau menjadi 

bangsa yang besar.” Tetapi karena lama menanti, 
keraguan menyelinap di hatinya. Di saat itu 
jugalah Iblis membisikkan suara-suara penipuan: 
“Lihatlah dirimu dan istrimu, begitu tua dan renta! 
Mungkinkah kalian bisa memperoleh keturunan?” 
Keraguan itulah yang membuat Abraham berkata 
kepada Tuhan: “Engkau tidak memberikan 
kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku 
nanti menjadi ahli warisku.” (Kejadian 12:1-3, 
Kejadian 15:3-6). 

Dalam perjalanan hidup ini, saya pun kerap 
meragukan kebaikan Tuhan. Ketika badai datang, 
saya bertanya, “Benarkah Tuhan Yesus baik?” 

Tidak dapat dipungkiri bahwa iblis seringkali 
memanfaatkan situasi sulit dengan melemparkan 


eski Abraham disebut sebagai bapa 


suara-suara dalam hati untuk melemahkan 

iman kita. Sebagai contoh, seorang anak yang 
ditinggalkan oleh orang tuanya, ada iblis akan 
mengatakan: “Engkau tidak berharga.” Dan kepada 
pekerja yang di-PHK dan lama menganggur, ia 
berkata: “Kau tak lagi punya masa depan.” 

Untuk mengenyahkan suara-suara itu, kita 
harus melawannya dengan kebenaran firman 
Tuhan. Begitu iblis membisikkan: “Engkau tidak 
berharga,” kita dapat mengatakan: “Tidak, karena 
firman Tuhan jelas mengatakan Oleh karena 
engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku 
ini mengasihi engkau, ...” (Yesaya 43:4) Dan ketika 
Iblis membisikkan: “Kau tak lagi punya masa 
depan, kita dapat menangkisnya dengan berkata: 
“Tidak, karena firman Tuhan mengatakan, “Karena 
masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak 
akan hilang.” (Amsal 23:18). 

Tidak perlu lagi mendengarkan suara-suara 
penipuan dari iblis. Ingatlah, Anda dikasihi oleh 
Tuhan! Yakinlah bahwa Tuhan memegang kendali. 
Faktanya, Dia sudah menyediakan banyak sekali 
hal-hal indah di depan! Oleh imanlah kita dibawa 
untuk meraih semuanya itu. PF (Linawati Santoso, 


Profesional Muda GMS Surabaya) 


PERINTISAN 


CG SYDNEY - AUSTRALIA 


Connect Group GMS di Sydney: 
Level 1, Room 4. 22-36 
Mountain Street. Ultimo, Sydney. 


Phone : Robin 0403 318 437 
/ Johan 0424 373 540 
Instagram: cggms. in.sydney 


EN 


HESUMMIT 


understanding 


INGE 


RABU, 
25 JULI 18 
PK.19.00 WIB 


Vision Hall Lt.13 


Marvel! City Complex 


|. Raya Ngagel 123 
Jl. Raya Ngagel 123, pambtkara 


Surabaya Bp.Yongky Susilo 


Jadwal pertemuan: 

Connect Sunday every Sunday 1:00 
CG Family every Friday 19:30 
CG AOG & Pro M every Sunday 13:00 


Ajaklah kerabat dan sahabat anda 
yang berada di Sydney Australia. 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Breakfast with Jesus” 


Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Caleb Natanielliem 


22 “0s 00” Od Gran 
ANCTUARY LT.I- - VISION. BUILDING 
LEKS MARVELL CITY -.JL. RAYA NGAGEL 123 


TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Breakfast with Jesus” 


Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Caleb Natanielliem 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Rubin Adi 


The Summit 
“Understanding 
Change” 

Pk.19.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Bp. Yongky Susilo 


Mawar Sharon 
Senior 

Pk10.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 
Pdt. Samuel Handoko 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan AR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


29... 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dinner with Jesus” 
Pk.02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Caleb Natanielliem 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dinner with Jesus” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Caleb Natanielliem 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt.Vivie Faraknimella 


KESAKSIAN 


Sa! 


5 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Building It. 6, 
Marveli City Complex, 


i 
JL. Raya Ngagel 123, Surabaya 


Telp: 031-60007000 
fax 031-5322452 
atau 


email ke agung.p@gms.or.id 


"redaksi Voice berhak 
mnenyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


www.mstv.tv 
Army of God 
Youth Service 
Army of God Pk.13.00 WIB 
Teen Service SIBEC Cornv. Hall-ITC 


SIBEC Cornv. Hall-ITC 
Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pro-M Revolution 
“Success' Illusion” 
pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
“disertai healing 
ministry di akhir ibadah 
Pdt. Victor Daud F. 


PELA # tr 
Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, bisa menghubungi 


Divisi Kunjungan dengan Ibu Madjid atau Bp. Itok 
di 031-6000 7000 ext. 1116 


Pp, Pe TPI Pam 


"UNTUK KELANGEI SENOSU 


MS SENIOR RETREAT 2018 


89 AGUSTUS 2018 
PK. 10.00 WIB, HOTEL CORE SURABAYA 


AKOMODASI: RP. 300.000,- 


bd Kuna — 
Tj PDP. ADRIAN SARWONO 


rs N.) 


BP. JOHN MANTOFA 


CP: NOVITA (08982315309) 
FENNY (082231400211) 


ak Darius mengalami sakit parah dan 

sempat diopname selama 2 minggu. 

Beliau mengalami kelemahan otot yang 
menyebabkan tidak bisa berjalan normal dan harus 
dibantu tongkat. 

Pada malam pertama FKA 26, beliau didoakan 
dan belum terjadi apa-apa, namun Pak Darius tidak 
menyerah. Ia datang lagi pada malam kedua, dan 
mujizat terjadi! 

Malam itu, keponakannya beriman penuh 
dan mengatakan agar Pak Darius meninggalkan 
tongkatnya di mobil yang membawa mereka. “Om, 
jangan bawa tongkat! Karena membawa tongkat 
sama dengan membawa membawa penyakit,” kata 
keponakannya. 

Pak Darius menuruti, dan naik kursi roda yang 
disediakan panitia. 

Puji Tuhan, saat didoakan, Beliau disembuhkan 
Tuhan! Beliau bisa berjalan tanpa tongkat dan kursi 
roda. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan! 


apak Elisa (54 tahun) bersama keluarganya 
datang jauh-jauh ke FKA 26 dari Madura. 
la mendapat informasi dari anak muda 
yang mengetuk pintu kost-nya dan mengajaknya 
datang ke FKA 26 di Surabaya. 

Bapak Elisa antusias datang ke FKA 26. Ia 
menderita asam urat sehingga linu-linu, dan 
telinga kirinya sakit sejak 2005 sehingga susah 
mendengar. 

Ketika didoakan di malam kedua FKA 26, ia 
merasakan ada getaran di dalam telinganya dan 
tangannya terasa hangat. Saat diperiksa dokter, 
ia dinyatakan sudah sembuh. Ia tidak merasa linu 
lagi, dan bisa mengangkat kursi tanpa sakit. Selain 
itu, telinga kirinya sudah bisa mendengar dengan 
jelas! Puji Tuhan! 


ebagai saudara tertua, Ayah saya, 
Ss rindu keluarga adik-adiknya datang 

menjenguknya di hari raya. Karena 
berbagai alasan, selama ini Ayahlah yang selalu 
mengunjungi mereka. Nah, setelah sekian lama, 
beberapa hari yang lalu, kami mengadakan 
reuni kecil-kecilan untuk keluarga Ayah. Kami 
mempersiapkan makanan dan mengundang 
semua keluarga datang. 

Pada harinya, semua keluarga bisa datang 
dan Ayah terlihat sangat bahagia. Saat semua 
keluarga sudah pulang, saya bertanya pada Ayah, 

“Bagaimana perasaan Ayah?”, “Senang sekali” 
katanya. 

Saya sadar, sebagai orang yang sudah 

lanjut usia dan kenyang makan asam 
garam, seorang laki-laki seperti Ayah 
sangat senang jika dihormati. Tidak 
hanya dia, melainkan kita semua, juga 
senang jika mendapat pengakuan dan 
dihormati. 

Alkitab mengatakan, “Hormatilah 
semua orang,..”(1 Petrus 2:17). Mengapa 
kita harus menghormati? 

Pertama, karena Allah menciptakan semua 
orang (Mazmur 8:5). 

Kedua, Tuhan Yesus mati bagi semua orang (1 
Petrus 1: 18-19). 

Ketiga, menghormati orang lain adalah tanda 
kita mengenal Allah kita (1 Yohanes 4:8). Allah 
adalah kasih. Dan sikap hormat adalah salah satu 
bentuk kasih. Jika kita mengenal kasih Allah, maka 
kita akan menghormati semua orang. 

Keempat, barangsiapa menabur akan menuai. 
Jika kita menghormati orang lain, maka kita juga 
akan dihormati (Galatia 6:7). 

Alkitab menjelaskan bahwa keluarga yang 
stabil, dan masyarakat yang stabil dibangun di 
atas rasa hormat. Oleh karena itu, kita harus 
menghormati orang tua kita, menghormati 
pemerintah, menghormati para pemimpin gereja, 
menghormati suami, menghormati istri, dan 
seperti Alkitab katakan: menghormati setiap 
orang, terlepas dari keyakinan atau perilakunya. 
Selamat menghormati! WM (agung) 


| 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

') @gmschurch 


zersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
itorium MSCS (Voltage) 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 
Sekretariat & tempat Ibadah: 

Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Mataram 
badah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 


badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 

telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP: Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
. Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81, 


GMS Bandung 


badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 

Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 

Fax (0561) 6711634 

GMS Ambon 

badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 

Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
. Cendrawasih no. 8 Ambon. 

Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 

Dekat Perumahan Kuda Putih - bekas gudang 


springbed Comforta) 
elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum | Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 


GMS Maluku Tengah 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak| Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
14530760 


GMS Pekanbaru 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 

Ibadah Umum 

badah Anak 

Jl. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks Ruko Sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


